PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 


Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21-A Medan, Kode Pos 20152 
e-mail: bappelitbang@sumutprov.go.id: 
Homepage: http://www.bappelitbang.sumutprov.go.id 


PENGUMUMAN 
NOMOR: 500.10.30.2/505/BAPPELITBANGI/VI/2024 


TENTANG 


PENETAPAN NOMINATOR HASIL PENILAIAN SUBSTANSI TAHAP PERTAMA 
LOMBA INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 


Dalam rangka kegiatan Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara 
Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 


dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, diumumkan hal-hal sebagai berikut: 


1. Tim pelaksana kegiatan telah menerima usulan inovasi yang masuk ke penilaian 


substansi tahap pertama dengan rincian sebagai berikut: 


a. Kategori Perangkat Daerah Provsu : 31 inovasi, 

b. Kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : 226 inovasi, 

c. Kategori Pelajar/Mahasiswa : 50 inovasi, dan 
d. Kategori Komunitas/Masyarakat : 31 inovasi. 


2. Tim Validasi telah melakukan penilaian substansi tahap pertama (proposal dan 
pemenuhan indikator inovasi sesuai Permendagri No. 104 Tahun 2018), dan 
berdasarkan penilaian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Kategori Perangkat Daerah Provsu : 10 inovasi, 
b. Kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : 10 inovasi; 
c. Kategori Pelajar/Mahasiswa : 10 inovasi; dan 
d. Kategori Komunitas/Masyarakat : 10 inovasi 


dinyatakan lolos seleksi dengan rincian terlampir. 


3. Bagi peserta yang lolos seleksi wajib menyampaikan paparan/presentasi inovasi 
serta video inovasi dengan durasi total presentasi dan penayangan video selama 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


2 


20 menit (15 menit presentasi dan 5 menit penayangan video) dihadapan Tim 
Penilai/Juri Independen, yang dilanjutkan dengan wawancara/tanya jawab selama 
15 menit. 

4. Jadwal presentasi dan tanya jawab akan disampaikan pada pengumuman 


selanjutnya. 


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 


Medan, 5 Juni 2024 


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 


Ir. ALFI SYAHRIZA, ST., M.Eng.Sc 
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) 
NIP. 197106252000031005 


Tembusan: 
1. Pj. Gubernur Sumatera Utara, 
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


Lampiran 1 Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara 

Nomor 500.10.30.2/505/BAPPELITBANGI/VI/2024 

Tanggal 5 Juni 2024 


NOMINATOR HASIL PENILAIAN SUBSTANSI TAHAP PERTAMA 
LOMBA INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 


I. KATEGORI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 


NO NAMA INOVASI PERANGKAT DAERAH 
1 | E-Kinerja Sumut Badan Kepegawaian Provinsi 
Sumatera Utara 
2 | Fast Track Digitalisasi 1000 KUMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Provinsi Sumatera 
Utara 
3 |Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya | Dinas Pemberdayaan 
(Kelapa Muda) Sumatera Utara Perempuan, 
Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana Provinsi 
Sumatera Utara 
4 | Pengembangan E-Learning Sibermartabat | Badan Pengembangan Sumber 
Berupa E-Sertifikat Daya Manusia Provinsi 
Sumatera Utara 
5 | Portal Satu Data Indonesia (SADA INA) Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Sumatera 
Utara 
6 | RESPEK (Reformasi Pengawasan | Dinas Ketenagakerjaan Provinsi 
Spesialis — Ketenagakerjaan) SUMUT | Sumatera Utara 
HEBAT 
7 (SIAP BERSINAR (Sistem Informasi | Badan Kesatuan Bangsa dan 
Antisipasi Narkoba Menuju Sumatera | Politik Provinsi Sumatera Utara 
Utara Bersih Narkoba) 
8 |SIDAKSIAP (Sistem Informasi Tindak | Inspektorat Provinsi Sumatera 
Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan) Utara 
9 |SIMANTANGADIS (Sistem Informasi | Dinas Perhubungan Provinsi 
Manajemen Transportasi Jalan | Sumatera Utara 
Berkeselamatan Berbasis GIS) 
10 | Sistem Informasi Database Bantuan | Biro Hukum Sekretariat Daerah 
Hukum Daerah (Sidbankumda) Provinsi Sumatera Utara 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


II. KATEGORI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 


NO. NAMA INOVASI PERANGKAT KABUPATEN/KOTA 
DAERAH 
1 (| Aplikasi Pengingat Imunisasi | UPTD Puskesmas | Kabupaten Karo 
anaK (APIK) Payung 
2 | GASPUL (Gerakan Anti Dinas Kesehatan Kabupaten 
Stunting Penurunan Prevalensi Labuhanbatu 
untuk Labuhanbatu) 
3 | JEMPOL SITURANG (Jemput | Dinas Kabupaten Dairi 
Bola Administrasi Kependudukan 
Kependudukan Siap Turun dan Pencatatan 
Langsung) Sipil 
4 | Kas Anak Kasir, Anak Dinas Pendidikan | Kabupaten Deli 
Pelorena, Anak Lapas, Anak Serdang 
Panji, Anak Kasir Mengaji, 
Anak Bilat Pengabur: Sebuah 
Model Pemberdayaan Anak- 
Anak Marjinal di Bidang 
Pendidikan 
5 | NANTI KUTUNTASKAN | Dinas Kabupaten Langkat 
(Pelayanan Tim Khusus untuk | Kependudukan 
Disabilitas Kabupaten Langkat) | dan Pencatatan 
Sipil 
6 | PEJANTAN TANGGUH | Dinas Peternakan | Kabupaten Humbang 
(Pelayanan Berkelanjutan | dan Perikanan Hasundutan 
Inseminasi Buatan dan Tekan 
Gangguan Reproduksi dengan 
Sinkronisasi Birahi) 
7 | PENJELAJAH (Program | Dinas Pendidikan | Kabupaten 
Pendataan dan Penjemputan Labuhanbatu Utara 
Seri Ijazah Sekolah) 
8 | PESAT (Pelayanan Call Center | Badan Kabupaten Nias Barat 
dan Siap Jemput Setoran PBB-| Pengelolaan 
P2) Keuangan dan 
Pendapatan 
Daerah 
9 | TANYA IZIN Dinas Penanaman | Kota Gunungsitoli 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
10 | TOR-TOR LIBAS TB UPT Puskemas | Kabupaten 


Panyabungan Jae 


Mandailing Natal 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


III. KATEGORI PELAJAR/MAHASISWA 


NO. NAMA INOVASI NAMA SEKOLAH/ 
INOVATOR PTN/PTS 
1 | AR Card Techtonic Siti Maulida Hasni | Universitas 
Sumatera Utara 
2 |Bukuda (Bumbu Kulit Udang) | Syamil Azmi | SMAN 2 Medan 
Memanfaatkan Kulit Udang Menjadi | Harahap 
Bumbu Sedap Untuk Mencegah 
Stunting di Sumatera Utara 
3 |Inovasi Atap Elektrik Berbasis | Agus Nurbillah Universitas 
Thermoelectric Generator (TEG) Sumatera Utara 
Terpolis Cat Konduktif TiO2/rGO 
Limbah Batu Baterai untuk 
Pengelolaan Energi Berkelanjutan di 
Bangunan Pemerintah 
4 |KATAKITA: Lego Braille Bricks | Aini Tasya Nadria | Universitas 
Berbasis Sensor Suara Sebagai Muhammadiyah 
Media Ajar Interaktif bagi Peserta Sumatera Utara 
Didik di Yayasan Pendidikan 
Tunanetra Sumatera (YAPENTRA) 
5 | Molluskicida Nabati: Keong Mati, | Sri Dwi Nalia SMKN Pertanian 
Padi pun Alami! Pembangunan 1 
Kualuh Selatan 
6 | Pelayanan Kesehatan Publik | Misuki Awanda Universitas 
Dengan Breath Analyzer Kit Untuk Sumatera Utara 
Skrining Kanker Payudara Berbasis 
Teknologi Multisensor 
7 | Penerapan Adaptasi dan Mitigasi | Muhammad Universitas 
Perubahan Iklim dengan | Rionaldo Muhammadiyah 
Pendekatan Community Based Sumatera Utara 
Development Untuk Kampung Iklim 
Terpadu di Desa Sei Tuan 
8 |Pondok Asam Humat Kabupaten | Herman Saputra | Universitas Nias 
Nias - Pengolahan Eceng Gondok | Ndruru 
Menjadi Asam Humat di Kabupaten 
Nias 
9 | Remaja Sehat Berinovasi, Sumber | Beatrice Lestari | SMAN 1 Siborong 
Daya Manusia Produktif Terealisasi | Sihombing borong 
10 (Robot Wudu untuk Penyandang | M. Abim | MAN Binjai 
Disabilitas dan Manula Heryawan 
Dalimunte 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


IV. KATEGORI KOMUNITAS/MASYARAKAT 


NO. NAMA INOVASI NAMA ASAL INSTANSI 
INOVATOR 

1 (BASTIK DIBAKAR (Mengubah | Serliana Purba SMK Negeri 1 
Sampah Plastik Menjadi Bahan Tanah Pinem 
Bakar) 

2 | BELATI (Berdayakan Lahan Tidur) | Maria Santifa, | Kecamatan Sei 

SE.M.AP Tualang Raso Kota 
Tanjungbalai 

3 | Efisiensi Green Economy dalam | Putri Nasution Puri Food and 
Peningkatan Sumber Daya Manusia Healthy 
Lingkungan Sekitar 

4 | FlexiForce Sensor: Inovasi Alat | Muhammad Khoir | SMK Swasta 
Pengukur Kekuatan Gigi Tiruan dan | Syahbana, S.Si Martabe Sipirok 
Implan untuk Pasien Diabetes dalam 
Pelayanan Kesehatan Publik 

5 |Implementasi Tiket Online KMP | Hadaya Fitria PT. Pembangunan 
SUMUT untuk Meningkatkan Prasarana 
Pelayanan Penyeberangan Rute Sumatera Utara 
Simanindo-Tigaras dan Mendukung 
Kenyamanan Wisatawan di 
Kawasan Danau Toba 

6 | Inovasi Balsem Aromaterapi sebagai | Henny Sri | Universitas 
Relaksan Tubuh dan Pikiran dari | Wahyuni Sumatera Utara 
Kombinasi Minyak Esensial Jahe 
dan Sereh Wangi 

7 | Inovasi Kesehatan 5.0: Transformasi | Dr. Reni Asmara | Universitas 
Perawatan Mandiri dan Penanganan | Ariga, SKp, | Sumatera Utara 
Penyakit Terintegrasi Berbasis Situs | MARS 
WEB dan Telenursing 

8 | Inovasi Pemutus Rantai Penularan | Dra. Syarifah, MS | Universitas 
Tuberculosis (TBC) Melalui Botol Sumatera Utara 
Sosa Berisi Lisol, untuk Eliminasi 
TBC Menuju Masyarakat Sehat di 
Sumatera Utara 

9 Petualangan Inovatif Dini Dumasari, | SDIT Ulil Albab 

S.Pd Pematangsiantar 
10 | Roster Bata Fly Ash sebagai Elemen | Rahmi Karolina Universitas 


Non Struktural pada Sirkulasi Udara 
Bangunan Hijau 


Sumatera Utara 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


